Suherman, S.Si., M.Sc. & publisher 
Rizki J Suherman, S. Farm., Apt. 


contoh percakapan 
dan caramembaca 


“Buku om dan tante sangat bagus dibaca untuk teman- 
teman yang baru pertama kali belajar bahasa Jepang 
secara formal. Kosakatanya lumayan banyak. Bagi 
teman-teman yang tertarik bahasa Jepang, sangat bagus 
bila membaca buku ini. Sukses selalu, ya, Om.” 


(Assyifa Maulida Ramadhani, 11 tahun. Sekolah di 
Kouhoku Syougakko Sapporo shi, Jepang, kelas 6) 


“Buku ini sederhana dan mudah dipahami, baik anak- 
anak maupun pemula yang sedang belajar Nihongo. 
Selain itu juga bermanfaat dalam percakapan sehari-hari 
di Jepang. Ja, minnasan, ganbatte ne.” 


(Annisa Krisridwany, tinggal di Kumamoto, Jepang sejak 
tahun 2010 dan sampai sekarang selalu aktif mengikuti 
kursus-kursus Nihongo, termasuk Kanji) 


“Buku ini membuktikan bahwa untuk belajar tidak 
ada kata terlambat ataupun terlalu cepat. Aziz mulai 
belajar bahasa Jepang sebelum masuk usia sekolah. 
Adik-adiknya mulai belajar dari usia yang lebih dini 

lagi. Jika saya, Anda, putra-putri Anda, atau siapa pun 
yang tertarik (atau terpaksa) untuk belajar bahasa 
Jepang maka buku ini bisa menjadi alternatif. Dilengkapi 
dengan contoh-contoh kalimat yang lugas, buku ini 
memudahkan kita untuk mengaplikasikan bahasa Jepang 
tahap demi tahap.” 


(Muthi Ikawati, M.Sc.—Dosen Fakultas Farmasi UGM 
sedang program Ph.D di Nara Institute of Technology 
(NAIST), Japan) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


CEPAT DAN PRAKTIS 


CEPAT DAN PRAKTIS 


BELAJAR 


Penulis : Suherman, S.Si., M.Sc. & Rizki J Suherman, S. 
Farm., Apt. 

Penyunting : Aprina Tri Retnaningrum 

Ilustrasi : Angga Yafi, M. Tantowi, Irvian. A 

Perancang Sampul : Agnes Istiyaningrum 

Perancang Isi : Agnes Istiyaningrum 


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 
Cetakan I, 2014 


Penerbit: Jogja Bangkit Publisher (Anggota Ikapi) 
Gedung Galangpress Center 

Jln. Mawar Tengah No. 72 Baciro Yogyakarta 55225 
Tel. (0274) 554985, Faks. (0274) 556086 

Email: jogja.bangkit@galangpress.com 

Website: www.galangpress.com 


Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 
Suherman & Rizki J Suherman 


Cepat dan Praktis Belajar Bahasa Jepang 
Yogyakarta, Jogja Bangkit Publisher 
Cet. I, 2014: 140 x 205 mm: 136 hlm. 
ISBN 978-602-9431-36-0 


I. Penunjang Pelajaran 
Il. Judul Ill. Retnaningrum, Aprina Tri 


Dicetak oleh: 

Percetakan Galangpress 

Gedung Galangpress Center 

Jln. Mawar Tengah No. 72 Baciro Yogyakarta 55225 
Tel. (0274) 554985, 554986 Faks. (0274)556086 
Email: produksi.galang@galangpress.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


SEKAPUR SIRIH 


ada awalnya, buku ini hadir untuk memotivasi kami sebagai 
Pena dalam membantu proses belajar putra kami yang 
bernama Aziz untuk mengenal bahasa Jepang (Nihongo) sejak 
awal kedatangan kami ke negeri Sakura di akhir tahun 2011. Kami 
pindah ke Jepang karena tugas yang harus dijalani sang Ayah 
(Suherman) untuk melanjutkan studi program S3 di Hokkaido 
University. Akibatnya, Aziz juga harus memulai kehidupan baru 
dengan memasuki taman kanak-kanak di Jepang yang bernama 
Taman Kanak-kanak Seimei (Seimei Youchien). Tentu tidak mudah 
membangun kepercayaan diri kami sebagai orangtua. Apalagi 
Aziz yang akan memulai sekolah baru harus beradaptasi dengan 
teman, guru-guru baru, dan bahasa yang sama sekali baru, yaitu 
bahasa Jepang (Nihongo). Namun akhirnya, kami berpikir kenapa 
kami tidak memulai belajar bersama, setahap demi setahap 
untuk mengenal bahasa baru yang akan kami pakai beberapa 
tahun ke depan hingga kami kembali lagi ke Tanah Air. 

Akhirnya, tersusunlah buku ini. Sebuah coretan 
sederhana yang pertama kali kami kenalkan kepada putra 
kami, Aziz. Seiring berjalannya waktu, kami pun mencoba 
melengkapinya sehingga buku ini cocok untuk anak-anak kita 
yang sedang memulai belajar bahasa Jepang dan kepada siapa 
pun sebagai pemula dalam proses mempelajari bahasa Jepang. 


5 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Harapan kami, semoga buku ini bisa mempermudah 
kita semua dalam mengenal bahasa Jepang sehingga terjadi 
komunikasi dan pemahaman dengan segala sesuatu yang 
menggunakan bahasa Jepang (terutama karakter/huruf Katakana 
dan Hiragana). Kami pun tidak lupa mengucapkan terima kasih 
kepada pihak penerbit dan rekan sejawat yang memberikan 
opini dan testimoni terkait penulisan buku ini. Semua apresiasi 
dan masukan yang diberikan menjadikan tulisan sederhana ini 
terasa lebih bermakna bagi kami. 


Sapporo, Medium 2014 


Suherman dan Rizki Suherman 


6 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


SEKAPUR SIRIH — 5 

DAFTAR ISI —7 

bIL IS FDK TT. NAMASAYA AZIZ —9 

#-L I& SESLNTTF, UMUR SAYA 5 TAHUN — 25 

ALKRLT M5 SEL, SAYA BERASAL DARI INDONESIA — 43 
TOKXA, VE 8AL TI PM, AZIZ, JAM BERAPA SEKARANG? — 55 
Ahn I& E-5 TT, ITU KUNANG-KUNANG — 65 

Ik IS IL EZ TF MM, TEMPAT SAMPAH ADA DI MANA? — 77 
Cb IS Sig & &&5 TJ, INI BUNDAKU DAN INI AYAHKU — 8g 
bkL & LE M FE TT. SAYA SUKA BERMAIN GASING — 101 
F93bh 8 Mp EL TI, AURA ANAKYANG LUCU — 109 
HE M UN TI, SAYA SAKIT KEPALA —121 

LAMPIRAN — 129 

DAFTAR PUSTAKA — 133 

BIOGRAFI PENULIS — 135 


7 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


el PIK CF 
Watashi wa Aziz Desu 
/Watashi wa Aziz Des/ 
NAMA SAYA AZIZ 


A. Memperkenalkan Diri 
Konnichiwa (selamat siang) teman-teman. Perkenalkan, nama 
saya Aziz. Saya berasal dari Indonesia. Di Jepang, saya tinggal 
di Pulau Hokkaido. Tepatnya di Kota Sapporo, salah satu kota 
paling dingin di Jepang. “Samui .... Saya sedang belajar bahasa 


Jepang karena saya akan bersekolah di Seimei Youchien 


9 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


(Taman Kanak-kanak Seimei). Temani saya belajar ya teman- 


teman, agar saya lebih bersemangat. Ganbatte! (semangat). 


Kata Bunda, untuk mengenalkan diri caranya seperti ini: 


(kata ganti orang) I&(nama) 


t$, 


58x ATI», 


(kata ganti orang) wa 


(nama) desu . 


Namae wa nan desu ka. 


/Namae wa nan des ka/ 


Menyatakan nama 
#&S / (san) digunakan 
untuk akhiran nama 
orang dewasa. 

X Yo (kun) digunakan 
untuk anak kecil 
(laki-laki). 

5 6 / (chan) 
untuk anak kecil 


(perempuan). 


Siapa namamu? 


sg Ig 


O namae wa 


/O namae wa/ 


Namamu siapa? 


Kalimat tanya ini paling 
sering digunakan 
dalam percakapan 


sehari-hari. 


10 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Contoh kalimat: 


1. 


gErxrid ATI Mm, 
Namae wa nan desu ka. 
/Namae wa nan des ka/ 


Siapa namamu? 


bEL BRFLK TI. 


Watashi wa Aziz desu. 
/Watashi wa Aziz des/ 


Nama saya Aziz. 


#sgz ig 


O namae wa? 
/0 namae wa/ 


Namamu siapa? 


NE56 DN KEK S0 CI X, 


Imouto no namae wa nan desu ka. 
/Imooto no namae wa nan des ka/ 


Siapakah nama adik perempuanmu? 


.NE695ED HER IS FIIbPA CF. 


Imouto no namae wa Aura chan desu. 
/Omooto no namae awa Aura chang des/ 
Nama adik saya Aura. 


1 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


6. BAEUN #ER S8 No 5ShM C3. 


Sensei no namae wa Kawaguchi san desu. 
/Sensei no namae wa Kawagichi sang des/ 


Nama guru saya Pak Kawaguchi. 


7. ESEENKEK IL SEKA GI. 


Tomodachi no namae wa Sato kun desu. 
/Tomodachi no namae wa Sato kung des/ 
Nama teman saya Sato. 


. Seth &L&EE G3, 


Sato kun wa tomodachi desu. 
/Sato kung wa tomodachi des/ 


Sato (adalah) teman saya. 


. Serunya Menulis dalam Bahasa Jepang 


Setelah bisa memperkenalkan diri, Aziz dan teman-teman 
sudah tidak sabar untuk bisa menulis dalam bahasa Jepang. 
Kata Bunda, huruf-huruf dalam bahasa Jepang ada tiga 
kelompok, yaitu Hiragana, Katakana, dan Kanji. Karena Aziz 
baru pertama kali belajar, maka Bunda baru mengajari huruf 
Hiragana dan Katakana. Teman-teman mau tahu? Ayo kita 
lihat! 


12 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Huruf Hiragana biasanya digunakan untuk menuliskan 
kosakata asli Jepang yang tidak ada huruf Kanji, partikel, 
akhiran dari kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Berikut 
ini merupakan tabel dari huruf Hiragana. Huruf Hiragana 


diucapkan seperti tulisan romajinya. 


A 
5 ma 2 ga 2 a 
2 u “ Uu ya j 
bi hi 2 2 - 


Ea 


2 mu € E 8 2 zu 


NIRIN TG : 3 
me| bel pel he de 
me £ 5 TG 
3 ro | yo | mo si 5 - no F so | go 


la SAB 
U & $ Ex Fx | Uk 
jo | gyo | ryo 


| 
Up 


Contoh: 
1. HELN aoi /aoi/ 

Biru 
2. KE midori /midori/ 

Hijau 
3. RE Znamae /namae/ 

Nama 

Selain huruf Hiragana, huruf Katakana juga terdapat dalam 
bahasa Jepang. Huruf Katakana digunakan untuk menuliskan 
kosakata dari luar Jepang, seperti nama asing, nama negara 


(kecuali Cina dan Korea), dan lain-lain. Apabila dibandingkan 


dengan huruf Hiragana, huruf Katakana terlihat lebih kaku. 


Huruf Katakana diucapkan sama seperti huruf romajinya. 


14 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Contoh: 


Il 733 


Aura 


2 PAP 
Andi 

3 TU 
Ali 

4. AANVR 


Suherman 


(Ari) 


(Suheruman) 


15 


5. XA4—hk  (sullta)(—)(to) Sutaato 


Mulai/start 


5. JNFTF (Banana) 

Pisang 

Dalam bahasa Jepang atau nihongo (dibaca: nihonggo), 
tidak dikenal spasi/pemisahan pada setiap kata dalam sebuah 
kalimat. Begitu juga huruf kapital/besar tidak digunakan dalam 
bahasa Jepang. Namun dalam buku ini, kita menggunakan 


spasi untuk memudahkan teman-teman belajar membacanya. 


C. Pengucapan dalam Bahasa Jepang 
1. If (ha) dan X (he) digunakan sebagai partikel/kata bantu 
kerja. Ik&tidak dibaca /ha/, tetapi dibaca /wa/ dan N tidak 
dibaca /he/, tetapi dibaca /e/. 


Contoh : 


bEL IS IIIFANNSE3, /watashi wa Nihon e ikimas/ 


2. CF dan#g ---- desu dan masu 


Desu dan masu adalah akhiran dari sebuah kalimat. Saat 
membaca (mengucapkan) akhiran desu dan masu, kita 


bisa menghilangkan bunyi «u» sehingga menjadi “des” dan 


16 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Contoh: 


Ohayou gozaimasu. /Ohayoo gozaimas/ 


Imouto no namae wa nan desu ka. /Imooto no namae wa nan des ka/ 


Namun dalam percakapan sehari-hari, ada juga Nihonjin 
(orang Jepang) yang tetap mengucapkan akhiran bunyi 
“Uu“ menjadi "e" samar-samar, hingga bunyinya terdengar 
menjadi "dese" dan "mase". Namun sekali lagi, pada 
umumnya akhiran "desu" dan "masu" diucapkan menjadi 


"des" dan "mas". 


3. Mengucapkan huruf A 


Cara mengucapkan huruf A (dalam Hiragana) tidak serta- 
merta dibaca “n”, tetapi harus sedikit berdengung sehingga 


bunyinya seperti berubah menjadi “ng”. 


Contoh: 


NN An 


4. 5 (lu) dalam huruf Hiragana sering dipakai untuk 


membentuk bunyi panjang dari sebuah kata 


17 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Contoh: 


5. — dipakai untuk membentuk bunyi panjang dari sebuah 


kata dalam huruf Katakana 


Contoh: 


6. Mengucapkan huruf L (shi) yang diletakkan sebelum huruf 
'- (ta)danT (te) 
Huruf U (shi) yang diletakkan sebelum huruf 7z-(ta) dan T 


(te), diucapkan dengan cara menghilangkan bunyi "i" pada 
huruf L (shi). 


Contoh: 


EH NELELT /dooitashimashte/ 


18 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


7. Penggunaan huruf 2» (tsu) untuk membentuk bunyi 
konsonan ganda, seperti tt, kk, pp, yaitu dengan cara 
meletakkan huruf » (tsu) sebelum huruf yang hendak 
digandakan. Huruf 2 (tsu) ini ditulis sedikit lebih kecil 
font/ukurannya dibandingkan dengan besar font/ukuran 


huruf lainnya. 


Contoh: 


D. Mari Berbincang 
Aziz IKI TEE, 
Ohayou gozaimasu . 
/Ohayoo gozaimas/ 
Selamat pagi. 
Sato: Bidk9 TENE£3., 
Ohayou gozaimasu. 
/Ohayoo gozaimas/ 


Selamat pagi. 


19 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Aziz 


Sato 


Aziz 


Sato 


SELHOELT. PELISFLK ANJI GC 


$. #8 Ez ig. 
Hajimemashite. Watashi wa Aziz Suherman desu. 


O namae wa. 


/Hajimemashte. Watashi wa Aziz Suhermas des. O 


namae wa/ 


Kenalkan. Nama saya Aziz Suherman. Namamu siapa? 


ELHELT. PEL IS SE TFT, SUN 


ta, 
Hajimemashite. Watashi wa Sato desu. Samui ne. 
/Hajimemashte. Watashi wa Sato des. Samui ne/ 


Kenalkan. Nama saya Sato. Dingin ya. 


ESL CP. F6ETIN, 


Hai, samui desu. Genki desu ka. 
/Hai, samui des. Gengki des ka/ 


Iya dingin. Gimana, sehat? (bisa diartikan Apa kabar?) 


en FE, 


Hai, genki desu. 
/Hai, gengki des/ 


Iya sehat. 


20 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


E. Daftar Kosakata 


HFELT #03, 


akemashite omedetou 


/akemashte omedetoo/ 


selamat tahun baru 


bUmME5, arigatou terima kasih 
Jarigatoo/ 
bUmMb3 TE, arigatou gozaimasu terima kasih 


Jarigatoo gozaimas/ 


€53t6 HUMEI SEX 


doumo arigatou 


terima kasih banyak 


&$. | 
gozaimasu 
/doomo arigatoo 
gozaimas/ 
Es douzo silakan (saat 
/doozo/ menawarkan sesuatu) 


CO MELELT, 


dou itashimashite 


/doo itashimashte/ 


terima kasih kembali 


bkDb Edot KEEL, 


chotto matte kudasai 


/chotto matte kudasai/ 


tunggu sebentar 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


21 


CHAKEN, 


gomennasai saya minta maaf/ 


/gomennasai/ maafkan saya 


“Gomennasai hanya 
boleh diucapkan 
kepada teman sebaya 


atau yang lebih muda. 


KUHELT, 


hajimemashite kenalkan 


/hajimemashte/ 


WN P0#R25K3IIL, 


ii yume o miru youni | semoga mimpi indah 


ii yume o miru yoo ni/ 


bbE HILU DT « 
ESL, 


motto yukkuri itte kudasail tolong suaranya bisa 


/motto yukkuri itte pelan 


kudasai/ 


Da be, Ot TE 


mou ichido itte kudasai | tolong katakan sekali 


SUN, 
/moo ichido itte kudasai/ lagi 
MAl£oT, ganbatte semangat 
/gambatte/ bukan 
/gangbatte/ 
Ihktp, sumimasen permisi, maaf 


/sumimaseng/ 


22 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


USLSXU Ta, 


hisashiburi desu ne 
/hasishiburi des ne/ 


lama tidak bertemu, 


ya 


BFAETIN, 
atau 


TAS CT, 


o genki desu ka 
/o gengki des ka/ 
atau 
genki desu ka 


/gengki des ka/ 


apa kabar? 


“ O genki desu ka 
lebih sopan daripada 


genki desu ka 


KU FpoE CI, 


hai genki desu 


/hai gengki des/ 


saya baik/sehat 


bhnYEI ». 


wakarimasu ka 


/wakarimas ka/ 


apakah kamu 


mengerti? 


EU, bm, 


hai, wakarimasu 


/hai, wakarimas/ 


ya, saya mengerti 


LL, bhn Etp, 


jie, wakarimasen 


fiie wakarimaseng/ 


tidak, saya tidak 


mengerti 


Kidkotengg, 


ohayou gozaimasu 


/ohayoo gozaimas/ 


selamat pagi 


ZcAl5IS, konnichiwa selamat siang 
/konnichiwa/ 

2 AltAolS. konbanwa selamat malam 
/konbanwa/ 
23 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KPI ARE, 


oyasuminasai 


/oyasuminasai/ 


selamat tidur/ 


beristirahat 


kk, sayounara selamat tinggal 
/sayoonara/ 
NVotTEE3, ittekimasu saya pergi (dari 
/ittekimas/ rumah) 
Wo TK EL, itterasai selamat jalan 
Jitterasai/ (jawaban untuk 
ittekimasu) 
kENE, tadaima saya pulang ke rumah 
/tadaima/ 
BM, okaerinasai selamat datang 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


/okaerinasai/ 


24 


(jawaban untuk 


tadaima) 


